








YA, AMPUN. KAU 
PUSING, WOOJOO? 


UUH... MAAFKAN 
AKU, KAK. AKU 


SEBENARNYA 
AKU SUKA SEKALI 
MINUM. 









HARUSNYA 

SECUKUPNYA SAJA, 
TAPI SAKING SENANGNYA 
AKU TAK BISA BERHENTI. 


JUSTRU AKU YANG 
MINTA MAAF. 





KITA HILANGKAN 
PENGARUHNYA 

DENGAN SUP 

TAUGE. 

































IYA, TERIMA 
KASIH. 








U, UWAH! ENAK KAK! 
ENAK BANGET! 


PAGI-PAGI KAKAK 
SUDAH MEMBUATKAN 
AKU SUP... TERIMA 
KASIH BANYAK. 






















HANBYUL 
YANG BUAT. 





JANGAN-JANGAN 
KAU JUGA MALU- 
MALU DENGAN 
MAKANAN 
BUATANNYA? 























KENAPA? 
KEPALAMU 
SAKIT? 













NGGAK... 
SEPERTINYA KEMARIN 
AKU BERSIKAP KASAR 
PADA HANBYUL 
KARENA MABUK. 





OOH, SESAMA 
TEMAN BIASA 
SEPERTI ITU. 













TAPI SETELAH 
MEMBUAT SARAPAN, 
DIA PERGI KE MANA? 








N 
ra Vi 


NGGAK APA-APA, 
SUDAH WAKTUNYA 
AKU BANGUN. 
KENAPA? 













ADA ANGGOTA YANG 
BELAKANGAN INI NGGAK 
TERDENGAR KABARNYA, 
JADI AKU MAU TAHU 
DIETNYA LANCAR 
ATAU NGGAK. 








TENTU SAJAA...! 
LAN... CAR! 










NGGAK DILAKUKAN, YA! 
HEI, KALAU STRES KAU MASIH 
SAJA MELAMPIASKANNYA 

KE MAKANAN, KAN? 









AKU LAGI 
BERUSAHA SUPAYA 
NGGAK BEGITU. 








KAPAN KAU 
Al AUDALA | ACID 








AKU BILANG 'KAN 
AKU LAGI BELAJAR. 
SETELAH UJIAN 
SELESAI. 


AH, IVA. 


KALAU GITU, 
MINGGU DEPAN 
KAU SIBUK? 


PC 2 


( АН, ENTAHLAH! 
KENAPA?? 





















MINGGU DEPAN 
AKU MAU PINDAHAN. 
BANTU AKU, DONG. 








HOO, JADI 
MENELEPONKU 
BUAT ITU, YA! 












MAU BELIKAN AKU 
MAKANAN APA? 





BERCAN OA, HA HA, 


N BERCANDA. NANTI 
HAHA: ο KUBELIKAN DAGING, 
KEMARILAH. 


OKE. KIRIMI 
AKU TANGGAL DAN 
ALAMAT RUMAHNYA. 





HOH, SUDAH 
DIKIRIM? 











Favorite 


PART 





Tari) 











WAA, SUASANA Chunch on Sundaeguk 
RESTORANNYA 
LUAR BIASA. 








WAKTU 
LIHAT DI LUAR, 
KUPIKIR MEREKA 
NGGAK BUKA. 





HEHE, RESTORAN INI 
SUDAH ADA 30 TAHUN. 
MESKI SEPERTI INI, 
RASA MASAKANNYA 
ENAK BANGET, LO. 


























UM, CHEOLHO. 
KAU BARU PULANG 
WAWANCARA, YA? 





BUKAN ITU. 
















KARENA HARI INI 
UNTUK PERTAMA KALINYA 
AKU MAKAN BERDUA 
DENGAN WOOJOO... 






JADI AKU 
LEBIH RAPI... 











AKU BERPENAMPILAN 
SEPERTI INI...! 


YAH, AKU 
JUGA... 











MESKI BERUSAHA 
BERPAKAIAN BAGUS, 


TAPI AKU TETAP NGGAK 
SEKEREN HANBYUL. 


MUNGKIN 
KARENA AKU 
PENDEK...HA HA. 





INI SUNDAEGUKNVA. 










SI, SILAKAN 
MAKAN! 


PASTI RASANYA BEDA 
SAMA SUNDAEGUK YANG 
SELAMA INI KAU MAKAN. 


AH, YA! 


BARU PERTAMA 
KALI MAKAN 
SUNDAEGUK. 
















JANGAN-JANGAN 
KAU NGGAK SUKA 
SUNDAEGUK??? 


HUWA, GIMANA INI! 
MAAF! AKU NGGAK 
KEPIKIRAN SOAL ITU! 






KELIAHATANNYA 
AGAK... 






GIMANA INI? 





MAU PINDAH KE 
TEMPAT LAIN? 


NGGAK, 
LAGI PULA KITA 
SUDAH DI SINI. 

















KARENA WOOJOO 
SANGAT MEREKOMENDASIKAN 
TEMPAT INI, JADI AKU AKAN 
MENCOBA MEMAKANNYA! 



































KENAPA NGGAK 
ADA KUAHNYA? 
PADAHALTAKU/BARU] 
MAKAN KVAHNYAN DIKIT 


4/ 
E 


à 


S 
y 












KARENA KAU MASUKKAN 
SEMUA NASINYA... KALAU DIMASUKKAN 
SEKALIGUS, NASINYA MEKAR. HARUSNYA 

MASUKKAN SEDIKIT-SEDIKIT, SUHUNYA 

JADI TETAP HANGAT, NASINYA NGGAK 
MEKAR, DAN KUAHNYA JUGA 
MASIH ADA. 














AAH, BEGITU, 
YA. AKU SALAH. 








MAU GIMANA LAGI? 
HE HE. AKU AKAN MAKAN 
DENGAN KKAKDUGI. 


AH, JANGAN. AKU 
TANYAKAN APA BISA MINTA 
KUAHNYA LAGI. 











MAAF, BISA AKU 
MINTA KUAH 
SEDIKIT LAGI? 














PADAHAL PACARNYA SEKURUS ITV. 
АРА DIA NGGAK MALU? 








































IBU NGGAK BOLEH 
NGOMONG BEGITU!! 








IBU NGGAK BOLEH 
MEREMEHKAN ORANG 
SEPERTI ITU!! 


AKU CUMA 
NGOMONG SENDIRI, 


KENAPA KAU 
MARAH? 









KALAUPUN CUMA 
NGOMONG SENDIRI, 
JANGAN NGOMONG 
BEGITU! 











KALAU GEMUK YA 
AKU BILANG GEMUK, 

MEMANGNYA AKU 
HARUS NGOMONG 
APA? 

















WOOJOO! 
AYO KELUAR!! 


KUTARUH DI SINI! 
DAGANG ITU NGGAK BISA 
KAYAK BEGINI!! 




































AKU LEBIH CAPEK 
KALAU MERESPONS 
YANG SEPERTI ITU 
SETIAP HARI. 


SOALNYA KEJADIAN 
SEPERTI INI BUKAN 
SEKALI DUA KALI 
TERJADI... 







AKU NGGAK 
MERASAKAN APA-APA 
KARENA SUDAH BIASA. 






































KALAU AKU, 
MESKI KEJADIAN 
SEPERTI ITU TERJADI 
SETIAP HARI... 


SETIAP HARI AKU 
PASTI KESAL. 










HAL KAYAK BEGINI KAN 
NGGAK BISA MEMBUAT 
KITA TERBIASA. 





APA BENAR 
KAU TAK 
ΜΕΜΒΕΝΕΙ... 





SITUASI 
SEPERTI INI? 







DIBILANG GEMUK, 
DIREMEHKAN, 
DITERTAWAKAN. 


SEBENARNYA KENAPA 
KAU HIDUP BEGINI, 
WOOJOO? 




















AKU JUGA SUDAH 
BILANG, KAN? 


AKU BILANG 
KALAU KAU ITU 
SANGAT CANTIK. 

















KAU CUKUP 
MENGURUSKAN 
BADAN. 


DENGAN BEGITU 
KAU AKAN JADI ORANG 
YANG CANTIK BANGET. 


SIAPA PUN NGGAK 
AKAN MEREMEHKANMU. 





AKU BISA 
MEMBANTUMU. 








Cerita/llustrasi: Tari 
Asisten pewarnaan, typesetting: Gomgomi 


